7 - “Syaikh Abdullah bin 
1 Abdurrahman Bafadhal 


| AL-MUKHTASHAR 
AL-LATHIF 


Ringkasan Fikih Syafi'i Terpopuler 


AL-MUKHTASHAR AL-LATHIF 
Ringkasan Fikih Syafi'i Terpopuler 


Judul Asli: 
Al-Mukhtashar Al-Lathif fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i 


Penulis : 
Abdullah bin Abdirrahman Bafadhal 


Penerjemah: Ibnu Akhtar Editor: Abu Husamuddin 
Proofreader: Hamdi Desain Cover: Faris Design 
Setting/Layout: Studio SM Penerbit: Pustaka Arafah Solo 
Cetakan: I. Oktober 2019, III. November 2022 


ISBN 978-602-6337-29-0 


Jl. Lurik No.17 Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. 
Telp./ Fax : (0271)7890550 
pustakaarafah@gmail.com 


PENGANTAR PENERBIT 


INI ADALAH mukhtashar (ringkasan) yang berisi perkara- 
perkara yang harus diketahui setiap muslim, berupa fardhu-fardhu 
thaharah, shalat, dan yang lainnya. Setiap muslim wajib untuk 
mempelajari dan mengajarkan ilmu yang dibutuhkan oleh setiap 
muslim baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang 
merdeka, maupun budak. 


Demikianlah penulis memperkenalkan buku ini kepada kita 
dalam mukadimah kitab. Kitab Al-Mukhtashar Al-Lathif yang juga 
dikenal sebagai Al-Mukhtashar Ash-Shaghir ini merupakan matan 
ringkasan fikih Syafi'i yang hanya membahas permasalahan ibadah. 
Adapun judul lengkap kitab ini ialah “Al-Mukhtashar Al-Lathif fi 
Al-Figh Asy-Syáfii” atau “Al-Mukhtashar Ash-Shaghir (Al-Lathif) li 
Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyyah.” 


Ia disusun oleh Syaikh Al-'Allamah Al-Faqih Abdullah bin 
Abdurrahman Bafadhal Al-Hadhrami Asy-Syafii (850-918H) 
sebagai ringkasan dari kitab beliau yang berjudul Al-Mukhtashar 
Al-Kabir atau yang lebih masyhur dengan judul Al-Muqaddimah Al- 
Hadhramiyah atau Masd'il At-Ta'lim. 


Meski kecil, buku ini menarik perhatian kalangan ulama 
dan masyhur di kalangan pencari ilmu. Di antara tanda yang 
menunjukkan pentingnya kitab ini adalah banyaknya ulama yang 
menulis kitab syarah dari kitab ini, di antaranya: 

1. Al-Imam Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli (1004 H) dengan 
kitabnya Syarh Al-Mukhtashar Al-Lathif. 

2. Al-Allamah Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Ba ‘Abbad Al- 
Yamani (1924) dengan kitabnya Misykat At-Tanwir Syarh Al- 
Mukhtashar Ash-Shaghir. 


3. Asy-Syaikh Muhammad Mu'in Al-Qudumi dengan kitabnya 
Syarh Al-Lathif ‘ala Al-Mukhtashar Al-Lathif. 

4. Asy-Syaikh Ahmad An-Nishf dengan kitabnya Al-Bayän wa At- 
Tarif Syarh Al-Mukhtashar Al-Lathif. 

5. Al-Allamah Umar bin Hafizh dengan kitabnya Syarh Al- 
Mukhtashar Al-Lathif. 


Disajikan dengan ringkas, sistematis, dan mudah dipahami 
menjadi alasan buku ini cocok dipelajari oleh para pembelajar 
pemula fikih Syafi'i dan menjadi bahan kajian di berbagai lembaga 
pendidikan Islam, pondok pesantren, dan daurah-daurah ilmiah. 
Semoga bermanfaat, dan selamat membaca! 


DAFTAR ISI 


BAB ۲۳۱۵۸۲۱۵۲۸۵۸ د ل ل سس ل ل‎ 14 
Fardhu-fardhu Wudhu sas وم‎ a aa عم و‎ ae naa pa asa pai aki 14 
Sunnah-sunnah WudhU a.s. 15 
Pembatal-pembatal Wudhu......................... sese 17 
Larangan Bagi Orang Berhadats............................... ee... 18 
Adab di Dalam Kamar Kecil (WC) اا‎ 18 
Hal-hal yang Mewajibkan Mandi... 20 
Hal-hal yang Wajib dalam Mandi..............oo.WoooWooo 21 
Sunnah-sunnah Mandi nennen 21 
Syarat-syarat Bersuci dari Dua Hadats......................................... 23 
Hal-hal yang Menjadikan Air Najis............oooomoWo 25 
Hukum Air Jika Tercampuri Najis..............ooooo oo 26 
Benda-benda Nas u... 28 
Apa Saja yang Berubah Menjadi Suci dan Tidak Suci ................ 29 
Taya MUM یس‎ a A an daa kai 31 
Fardhu-fardhu Tayamum ..........ooWoooW.mo Woo 32 
Syarat-syarat Taya MUM un... ee 33 
Haid dan Nifas dan yang Diharamkan Pada Keduanya.............. 35 
BAB SHALAT Sa “39 
Lima Waktu yang Diharamkan Shalat Padanya.......................... 40 
Orang yang Diwajibkan Shalat.......................... aaa. 42 
Syarat-syarat ۱۱۵1۵] ۵۵ 1 0000 44 


Fardhu-fardhu مه سل‎ anne 48 


Sunnah-sunnah ا‎ ass 51 


53 0 2 1 ې 1 يحلا ااا 
Sujud Sa RW esaii is 54‏ 
Saud Hawaiian 55‏ 
Imam yang Makmumnya Batal Jika Shalat di Belakangnya........ 56‏ 
Syarat-syarat Shalat Berjamaah..............ooooooWoo.o 58‏ 
assesses eaaa ena 59‏ سلتا Menggashar Shalat Bagi‏ 
60 سن لسن نس Menjamak Shalat Bagi Musafir‏ 
Orang yang Diwajibkan Shalat Jumat ...................... ea... 62‏ 
Syarat-syarat Shalat Jumat...........o.c.oooooo oma 62‏ 
Rukun-rukun Dua Khutbah Jumat ...............»co.ooooo. 63‏ 
Syarat-syarat Khutbah Jumat ............. oo. 64‏ 
Mengurus jenazah an. ee ee 65‏ 
66 00010101017 تس Shalat Jemaah‏ 
Tata Cara Mengubur Jenazah........................... ea. 68‏ 
NAD .. 70‏ و و BAB ZAKAT ... oo. oo...‏ 
Laka Unta. conan neha an mas 71‏ 
Zakat sap een 72‏ 
Zakat Kambing (Domba) <a 73‏ 
Zakat Pertanian dan Buah-buahan............o.oooooooooo 74‏ 
ZAR LEMMAS OER SAS DRS 75‏ 
Zakat Barang Tambang............ooocooooooooWoWoaaa. 75‏ 
Zakat Barang Temuan; add 76‏ 
Zakat Perdagangan sure eisen 76‏ 


Lakat FI 1 000000 77 


SAREE EMSRS 80‏ صن نه فا یط ن9 ها ODDO‏ وص دهڼ ب8ه وه NGANAN‏ تق ته قا ara CASES‏ فا فا 9۵ تر وا و ور و BAB PUASA‏ 


Syarat-syarat Sah Puasa ..........cooooo.ooo.oWoooo ٢ 8 
Syarat-syarat Wajib Puasa............... E usadas: 208 
[UK A aan ا‎ AA A 85 
BAB HAJ nina 8 
Pare retard ua Hayes ie ee 88 
۱۷۷۹۱۱۵۹۵۱۵ Hal essen 89 
Fardhu-fardhu Umrah... esse 90 
Fardhu-fardhu Thawar................................. o tds DI 
Fardhu-fardhu Sa'i... es nee an 92 
Tahal iia nE E A AAEE AE AEE A 92 
Hal-hal yang Diharamkan dalam Ihram ..................................... 94 


BAB JUAL BETT ein ENEE A E NE ERE 97 
Syarat-syarat Jual Beli dan Nikah........................................ saga. 98 
Jual Beli Barang Ribawi................. وج‎ Aa eee, 100 


Hak Khiyar (Memilih Antara Melanjutkan Akad 
atau Membatalkannya) ................... nie pieces 101 


BIOGRAFI PENULIS 


Nama dan Nasab 


Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad Al- 
Haj bin Abdurrahman bin Abdullah bin Yahya bin Hakim Ahmad 
bin Muhammad bin Fadhl bin Muhammad bin Abdul Karim Al- 
Hadrami (850-918 H). Beliau seorang Faqih Syafi'i yang terkenal 
dengan karya-karya yang bermanfaat. 


Kelahiran dan Permulaan Thalabul Ilmi 


Beliau dilahirkan di Tarim pada 850 H dan tumbuh dalam 
asuhan ayahnya, Syaikh Abdurrahman, yang meninggal di Tarim 
pada 866 H. Ayah beliau adalah seorang ahli ilmu. 


Saat masih kecil, beliau telah hafal Al-Qur'an dan banyak 
matan ilmiah dalam bidang fikih dan bahasa. Beliau menyibukkan 
diri dalam bidang ilmu Tajwid, dan memiliki perhatian yang sangat 
besar dalam bidang fikih dan hadits. Kemudian beliau melakukan 
perjalanan ke Aden dan di sana beliau mendalami ilmu fikih. 


Karya Tulis Beliau 


Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhl telah menulis 
sejumlah karya bermanfaat yang sangat terkenal, terutama berbagai 
Mukhtasharat Fighiyyah yang beliau tulis. 


Disamping itu, beliau juga memiliki berbagai karya bermanfaat 
lainnya yang tidak terlalu terkenal, termasuk: 
1. Al-Mukhtashar Al-Kabir, yang juga dikenal sebagai Al- 
Muqaddimah Al-Hadhramiyyah, atau Masä’il At-Ta'lim, 
2. Al-Mukhtashar Al-Lathif, 
Nuz-hat Al-Khäthir fi Adzkár Al-Musáfar, 


4. Lawámi' Al-Anwar wa Hadáyá Al-Asrar fi Fadhl Al-Qä’im bi Al- 
Ashar, 

5. Hilyat Al-Bararah fi Adzkär Al-Hajj wa Al-‘Umrah, 

6. Al-Hujaj Al-Qawathi’ fi Ma'rifat Al-Wäshil wa Al-Qätki‘, 

7. Risalah fi Aurád Al-Masä’ wa Ash-Shabäh, dan lainnya. 

Wafat 


Syaikh meninggal pada bulan Ramadhan 918 H dan 
dimakamkan pada waktu dhuha hari Senin 6 Ramadhan di tempat 
yang dikenal dengan nama Asy-Syahr, di tempat itu pula anak-anak 
dan keturunannya dimakamkan. 


e‏ بشم الله SE‏ الرجیم 
اند de is a os e‏ 


Y qe 27 - دو‎ Pu ste مر سر‎ 0 - a 
الله عليه وغل اله وصحبه‎ Lo PA 2; 


سے سام 6س سر foe‏ - وس ۳ < “oo,‏ 
a‏ ف ما [JAN‏ ملع من مه ته أو i as‏ 
ې م coos Les‏ ا eo el‏ و 2 

مِثله من فروض الطهارَةٍ والصلاةٍ Lap nS‏ 

+e “7 

يحم AN‏ و تحلیمه مم دو و JES ges)‏ وا eae‏ 


۶ 6 


MUKADIMAH 


Bismillähirrahmänirrahim 


Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi tiada 
Ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tiada sekutu bagi- 
Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. 
Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad &, 
kepada ahlul bait, dan seluruh sahabat. 


Ini adalah kitab Mukhtashar (Ringkasan) yang berisi perkara- 
perkara yang setiap muslim harus mengetahuinya atau mengetahui 
perkara semisalnya, berupa fardhu-fardhu thaharah, shalat, dan 
yang lainnya. Setiap muslim wajib mempelajari dan mengajarkan 
perkara-perkara yang dibutuhkan tersebut, baik dia laki-laki, 
perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang merdeka, maupun 


budak. 


Ob‏ الظهارة 
a a ja‏ 
تروص ا 
ás i j n (J5)‏ ات أو e NAN SA‏ 


و و و 


روعي و رج وروي 
شعرا ودشر يكرا إلا کن al SÓ SN‏ 45 الکنیمین. 
JAE (¿96‏ الْيَدَيْنِ مَعَ KA‏ )9( : مَس َيْءِ مِنْ 
PPE‏ از مش ولوب HAB‏ (الخايش): سل klip‏ 
مَعَ S3 AA AS‏ 
BAB THAHARAH‏ 
Fardhu-fardhu Wudhu‏ 


Fardhu-fardhu wudhu ada enam: 
1. Niat 
Baik niat untuk menghilangkan hadats, atau niat thaharah 
untuk shalat dan wudhu. Niat adalah ketika membasuh wajah. 
2. Mencuci wajah 
Membasuh seluruh bagian wajah meliputi bulu maupun kulit 
wajah, kecuali bagian dalam (sela-sela) jenggot yang tebal dan 
cambang yang tebal. 
3. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan. 


4. Membasuh sebagian kulit kepala 
atau rambut meski hanya sebagian 
rambut kepala. 

5. Mencuci kedua kaki sampai mata 
kaki. 

6. Tertib sesuai urutan. 

+44 


A 


OR HAH AN 
BES set Kiban) 5 
de N افیف وَمنځ جع‎ 

KAN E Sally Nl 
5 5 a e aed 
B35 oe kada A 
A ودرك‎ Ca ق.‎ UN 


Sunnah-sunnah Wudhu 
Bersiwak. 
Membaca basmalah. 
Mencuci kedua telapak tangan. 
Berkumur. 


penal 
۰ 


WN‏ څې 


5. Istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung dengan telapak 
tangan yang kanan). 

6. Istinsyar (mengeluarkan air dari dalam hidung). 

7. At-Tatslits (melakukan masing-masing gerakan sebanyak tiga 
kali). 

8. Mengusap seluruh kepala. 

9. Mengusap kedua telinga sampai lubang telinga. 

10. Menyela-nyelai jenggot yang tebal. 

1. Menyela-nyelai jari-jari di kedua tangan. 

12. Memanjangkan atau melebihkan basuhan dari batas wajah. 

13. Melebihkan basuhan dari batas tangan dan kaki. 

14. Langsung mengikuti satu gerakan dengan gerakan lain. 

15. Tidak minta tolong orang lain untuk menuangkan air. 

16. Tidak mengeringkan air wudhu dengan handuk. 

dee 


Matan: 
فضل ق واقض له‎ | 
aia gb als: 
SEN ZA N شتلق‎ as i 5 i he NIN 
مَفْعَدَتَهُ ین‎ NE بتزم أو‎ Kl رَوَالُ‎ (EN) 


pl 
ás EA JANG 35 AG (SEN) 


oy و‎ EM دبره س‎ ais مس شيل الادیع او‎ a! 
. الاصابع‎ 


Pembatal-pembatal Wudhu 


Wudhu menjadi batal dengan empat 
perkara berikut ini: 

1. Ada yang keluar melalui salah satu 
dari dua jalan, yaitu kemaluan dan 
lubang dubur kecuali air mani. 

2. Hilang akal karena tidur atau 
selainnya. Tidak termasuk tidur yang 
ringan di mana seseorang masih bisa 
menjaga pantatnya tetap terduduk di 
tanah (atau lantai). 

3. Bersentuhan kulit antara laki-laki 
dan perempuan dewasa yang bukan 
mahram. 

4. Menyentuh kemaluan manusia atau 
lubang dubur dengan telapak tangan 
atau jari-jari bagian dalam. 

bot 


Matan: 
المخدث‎ ae WERT 
Da انتقض حرم عليه‎ ya 
AS ai ay SENG 
ال سر زي‎ 


deal BAR,‏ وَدَرَاهِمَ. 


it دل لصي‎ já; 


Larangan Bagi Orang Berhadats 


Orang yang wudhunya batal, tidak diperbolehkan menunaikan 
shalat, thawaf, menyentuh dan membawa mushaf maupun 
papan berisi ayat Al-Qur'an untuk kepentingan belajar. Tapi dia 
diperbolehkan membawa tulisan Al-Qur'an yang terdapat dalam 
perkakas atau uang dirham. Anak kecil mumayyiz yang wudhunya 
batal boleh membawa dan menyentuhnya untuk keperluan belajar. 


Yok 
Matan: 
ف آاپ تال اللا‎ ja 
:2 نې‎ i م‎ DEE وا‎ US Sa داخل‎ 
SA 525 dyan یل 583 الله وَاسْمَ‎ 
وتار‎ y ch ۳ 
355 = ay یل جار وجحر»‎ H راکب و‎ su y ولا ول‎ 


” 
50 3 


(3 وعا فا‎ EN ZE CAS SAN A) خَرَج:‎ 131, 


Adab di Dalam Kamar Kecil (WC) 


1. Masuk kamar kecil dengan mendahulukan kaki kiri. 


10. 


1, 


Keluar kamar kecil dengan men- 
dahulukan kaki kanan. 
Tidak membawa hal-hal yang berisi 
nama Allah, Rasulullah &£, maupun 
ayat Al-Our'an. 
Menutupi kepala. 
Menjauh dari manusia. 
Memakai penutup (bersembunyi dari 
pandangan manusia). 
Tidak kencing (buang hajat) di air 
yang menggenang, air yang sedikit 
meski mengalir, lubang binatang, 
tempat hembusan angin, tempat yang 
dipakai berteduh, jalan, selokan, dan 
di bawah pohon yang berbuah. 
Tidak bercakap-cakap. 
Membersihkan diri dari kencing.. 
Ketika masuk mengucapkan: 
“Bismillâh, allâhumma inni 
aúdzubika minal khubutsi wal- 
khab@its (Dengan menyebut nama 
Allah, Ya Allah aku berlindung 
kepada-Mu dari setan laki-laki 
maupun setan perempuan). 
Ketika keluar mengucapkan: 
“Ghufránaka, al-hamdu lilláhil-ladzi 
adzhaba 'annil-adzd wa ‘Gfani (Aku 
memohon ampunan-Mu, segala puji 
bagi Allah Yang telah menghilangkan 
kotoran dariku dan menjadikanku 
sehat). 

+++ 


o ja 
ین ایض‎ ee 
Ne 
Hal-hal yang Mewajibkan Mandi 


Sebab-sebab yang mewajibkan mandi adalah lima perkara 
berikut: 


1. Jimak (ujung kemaluan laki-laki masuk ke dalam farji 


perempuan), 
2. Keluar mani, 
3. Haid, 
4. Nifas, 
5. Melahirkan. 


44% 


JÄI في فرض‎ fa 
OEE JAAN by 
أو‎ SM wad 3 0 a ينوي رَفْعَ‎ RISERS! 
4355 من‎ ab JA JUE Me WS و‎ 
ما‎ ¿> - 5785 és SÓ Gud An GU 


ii as A U 


Hal-hal yang Wajib dalam Mandi © 
Ada dua hal yang diwajibkan dalam تت‎ ~ ES 

mandi, yaitu: 

1. Niat 
Yaitu hendaknya seseorang berniat 
menghilangkan kondisi janabat atau 
menghilangkan hadats besar atau 
semisalnya. Niat letaknya adalah 
ketika mencuci anggota badan 
pertama kali. 

2. Mencuci seluruh rambut baik yang 
tipis maupun tebal, juga seluruh 
kulit, termasuk yang tertutupi oleh 
kulit kulup. 


44% 


JE ولک‎ dah MAN له‎ ll 
| j 3 err Ks, Br | O O lee 
| 4 JEN NN; 6 لشع‎ 1 


Sunnah-sunnah Mandi: 
1. Bersiwak, 
2. Membaca basmalah, 
3. Wudhu sebelum mandi, 


4. Memastikan sampainya air ke lipatan atau bagian tersembunyi 

(seperti ketiak, telinga, lipatan perut), 

Menyela-nyelai pangkal rambut, 

Memijat-mijat kepala, 

7. Tatslits (melakukan masing-masing gerakan sebanyak tiga 
kali). 


N 


+++ 


Matan: 


E ie AAN Bhs 
Su 
Saal AI 


al ABIES ol را‎ A) عم المَاءِ أو لَوْنْهُ أو‎ GGS ادا‎ 
5325 Gaby WEN كلرَعْمَرَانِ‎ de ach SS طاهر‎ 
٢و‎ 
AP Wi SANG ES ZEN لا يَضْرٌ‎ 
E nF PA na aan يضر یش‎ 


0 A Gl Ye 
بما تطهر به من‎ 5 ١ تصح‎ 3 


Syarat-syarat Bersuci 
dari Dua Hadats 


Syarat bersuci dari hadats besar dan 
kecil adalah sebagai berikut: 


1. Islam, 
Mumayyiz, 
Air yang suci lagi menyucikan, meng- 
hilangkan hadats dan mengangkat 
najis. 

Jadi tidak sah menghilangkan 
hadats dan membersihkan najis kecuali 
menggunakan air mutlak, yaitu air yang 
turun dari langit (misalnya air hujan, 
salju, embun) atau yang keluar dari bumi 
(misalnya air laut, sungai, mata air). 


Bila air telah berubah rasanya, 
atau warnanya, atau baunya, dengan 
perubahan yang melebihi batas karena 
tercampur dengan benda suci yang 
mana air tidak biasa bersinggungan 
dengannya, seperti minyak zafaran, 
potas, batu kapur, kapur, atau celak, 
maka air tersebut tidak boleh dipakai 
untuk bersuci. Adapun jika air berubah 
karena menggenang, bercampur lumpur, 
lumut, atau benda-benda yang biasa ada 
di tempat berdiamnya air dan tempat 
mengalirnya, maka air tersebut boleh 
digunakan bersuci. 


Juga boleh digunakan bersuci bila air berubah sifatnya karena 
bersinggungan dengan benda suci yang tidak larut dalam air, 
seperti kayu gaharu dan minyak wangi (yang tidak larut dalam air). 


Tidak sah bersuci menggunakan air yang sudah dipakai untuk 
bersuci dari hadats dan najis. 


Matan: 


AE 


Taja وی را‎ A وجهه‎ ¡AAA MESA 
وان‎ as وَنَوَى الاغتراف لَمْ‎ GREG A ف مَاءٍ دون‎ I 
| ar BE َم يلو الاغتراف صار‎ 


Perhatian 


Jika orang berwudhu setelah mencuci wajahnya, atau orang 
junub setelah berniat, lalu memasukkan tangan ke dalam air 
berjumlah kurang dari dua qulah dan berniat menciduk air dengan 
tangan maka itu tidak masalah. Namun bila dia memasukkan 
tangan ke dalam air tersebut tidak berniat menciduk air, maka sisa 
air tersebut berubah menjadi air musta‘mal. 


ood 


Matan: 


9 2 <3 wy 


ls LSE ميله‎ 5 33 cul: u tile qe وَيَنجس الماء‎ 


” 
3021742 ala وڅه‎ 


DASS فیه» سواء‎ AN CAR 


” 


NAM مق‎ AI sd $25 
abi لا تفس لها‎ gles مدا‎ - 
Sa ea ین‎ 

Hao)‏ د الکټر وا pally‏ من غبا 
Le ES AB a‏ 
ols BE BER‏ 


Hal-hal yang Menjadikan 
Air Najis 

Air yang sedikit (kurang dari dua 
qulah) maupun benda cair lainnya meski 
mencapai dua qulah, akan menjadi najis 
bila tercampur dengan benda najis, baik 
benda najis itu mengubah atau tidak 
mengubah sifat air tersebut. 


Dimaafkan bila barang najis itu 
hanya sedikit, misalnya sehelai bulu 
binatang najis', bangkai binatang yang 
tidak memiliki darah mengalir, najis yang 
tidak bisa dijangkau oleh mata, najis pada 
paruh burung atau mulut tikus, sedikit 
debu kotoran binatang. Dimaafkan juga 


1. Dengan syarat, binatang najis tersebut bukan 
yang najis mughalazhah, seperti anjing atau babi. 
(Al-Bayan wa At-Ta‘rif Syarh Al-Mukhtashar, hal. 
117) 


sisa air minum kucing yang memakan benda najis lalu biasanya 
pergi sebentar untuk menjilati air yang banyaknya dua qulah atau 
lebih. 


99 
Matan: 
TAP dah المَاء إا وفعث‎ ja 
| IAE فِيْهِ‎ a GA Ad NOK ادا‎ 
IS KA, وله ۀ أو‎ si Aas 
ab sly gh بتشیه‎ KAN Js 1515 
ar تل‎ lg asin وال‎ SI 5415 Y 


Hukum Air Jika Tercampuri Najis 


a 
” سے‎ 
"oe 


PEAN 


3 


Jika banyaknya air mencapai dua qulah atau lebih kemudian 
tercampuri najis maka air tidak menjadi najis kecuali jika berubah 
rasa, Warna, atau baunya; baik berubahnya banyak maupun sedikit. 
Jika perubahan tersebut hilang dengan sendirinya atau hilang 
karena air lain maka air tersebut menjadi suci. Akan tetapi, jika 
perubahan tersebut hilang dengan minyak misik, za'faran, kapur, 
atau tanah, maka air tersebut tidak kembali suci. 


ooo 


ells ¿all رنه‎ BAN Freel 
و‎ aa A p re و‎ ar 
a £355 ٢٣ AS 


id ٣‏ وریشها los‏ و 


سر هم 


٥ 2 


جْرَائِهَاه SAI‏ وَالْوَديُ» 2525 الکلب 
Sa KANG Wy. FAR‏ 
EN‏ 
ET‏ وا مراد Slat‏ 
aa 3‏ من fe‏ 2 
IAI‏ راد چش ssid PEN‏ 


ar “1 ۵ ae Dik بیس‎ ۶ 
5,1% DRS, وصوفه‎ 25095 AAA) 


| Catatan: | 


Benda-benda Najis 


Adapun yang termasuk benda-benda najis adalah: 


Khamr (terbuat dari perasan anggur), 

Nabidz (terbuat dari perasan kurma), 

Segala yang memabukkan (yang berbentuk cair). 

10. Anjing dan babi, 

11. Peranakan anjing dan peranakan babi. 

12. Bangkai; termasuk rambutnya, kotorannya, kulitnya, dan 
seluruh bagian tubuhnya. 

13. Madzi dan wadi, 

14. Mani anjing dan babi. 

15. Susu dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, 

kecuali air susu manusia (ASI). 


1. Kencing, 

2. Kotoran manusia, 
3. Kotoran binatang, 
4. Nanah, 

5. Darah, 

6. Muntahan, 

Te 

8. 

9. 


Adapun bangkai manusia, ikan, dan belalang hukumnya 
suci. Sedangkan potongan bagian tubuh (yang diambil saat masih 
hidup) dari hewan selain manusia, ikan, dan belalang hukumnya 
najis, kecuali bulu kambing, bulu unta, bulu domba, kotoran dari 
binatang yang dimakan dagingnya, minyak misik, wadah minyak 
misik, uapnya, serta kulit tempat berkumpulnya minyak misik. 

++ 


Matan: 
gs لا‎ as rakan فصل: فیما‎ 
gh مِنَ الكَمْرِ‎ KE WIS; بتشیهه‎ EME 15) Sch sa, 


A 15} zi da GR 


Jys Da ga By‏ كن خنزیر 
از فرع Gast‏ أو لعابه أو رز ۳ 


وَمَا تَنَجّسَ بِبَوْلِ ine‏ يَظعَمْ غَيْرَ 

a » AL 15 ry e eat 

Mo 

IG ټ تضهر بِالْعَسْلٍ إِذَا‎ A 

E a 
SP Stall رن عر وله ولا يَظهْرُ‎ 


Apa Saja yang Berubah Menjadi 
Suci dan Tidak Suci 
Khamr dapat menjadi suci jika ia 


berubah sendiri menjadi cuka, demikian 
juga nabidz (air perasan) dari kurma atau 


. Catatan: | 


anggur. Kulit bangkai menjadi suci bila disamak. Adapun benda 
padat yang menjadi najis karena terkena kencing anjing maupun 
babi, atau peranakan dari keduanya, atau air liurnya, kotorannya, 
keringatnya, atau lendir tubuhnya, maka disucikan dengan dicuci 
sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan dicampur tanah yang 
suci lagi mensucikan. 


Jika tanah menjadi najis disebabkan anjing, maka cukup 
disiram dengan air murni sebanyak tujuh kali. 


Bila najis disebabkan karena air kencing bayi laki-laki yang 
belum makan apa-apa selain ASI maka cukup diperciki air, yaitu 
diperciki dengan air sampai merata. 


Semua yang terkena najis dapat disucikan dengan cara dicuci 
sehingga rasa, warna, dan baunya menjadi hilang. Sementara bila 
setelah dicuci masih ada sedikit sisa warna atau bau yang sulit 
dihilangkan maka hal itu tidak mengapa. 


Adapun benda cair yang terkena najis, maka tidak bisa 
disucikan. 


+09 


Matan: 


I 
w 


۱ SN à. o» 
0 a? ٧ تسم‎ _ Br ۱ 5 5 راق‎ 2 
عند العجز عن‎ SW الاصغر‎ Dadi التيمم عن‎ wey 
jay اؤ سَفَرٍ‎ a Bond el! Jl 

e م رر‎ 29 a et 2 ETE TY nar )ا كا ي۳‎ 

Sera بدنه جرّاحة یضر بها الماء سل‎ 3 OE II 
weet Be Be و‎ EE rn ه ۱ ور ه ا مده‎ t 

اجریح في الوجه a‏ ويڪون AI‏ وقت غسل العلیل» 
zos 3 1 5 qe‏ 

ریب ds‏ بالماء ¿E A‏ (خراجها. 


Tayamum 


Tayamum berlaku untuk bersuci 
dari hadats kecil maupun besar ketika 
seseorang tidak bisa menggunakan air, 
baik karena tidak ada air ketika mukim 
atau safar, maupun karena sakit yang 
terhalang dari memakai air. Bagi orang 
yang badannya terdapat luka yang 
berbahaya bila terkena air maka dia tetap 
(berwudhu) dengan membasuh anggota 
yang sehat, dan melakukan tayamum 
sebagai pengganti basuhan anggota 
tubuh yang luka, dengan tayamum 
pada wajah dan kedua tangan. Waktu 
tayamum ini adalah saat membasuh 
anggota tubuh yang sakit. Wajib pula 
mengusap perban dengan air jika tidak 
memungkinkan untuk membasuh kulit 
yang diperban. 


QOS 
Matan: 
2-5 E 5 ٥ 
> Ane | فروص‎ E) فصل:‎ 
م‎ oz wen 3 و‎ 9% 
فروص‎ 


30 


AI تقل‎ JANI 
BA Go ورن‎ AEN BE 
SP فَرْضًا‎ LAN CIE فَإِنْ‎ GA 
قرنها‎ LS; Aa سوه درفن‎ 


N من‎ A3 مَسْحِ‎ A TE ill بوضع‎ 


Eee الرابع: من‎ 
VS LN et 


Fardhu-fardhu Tayamum 


Fardhu-fardhu tayamum ada lima, yaitu: 

1. Mengambil debu. 

2. Niat, yaitu seseorang berniat dengan tayamum untuk 
melaksanakan shalat, bila shalatnya adalah shalat fardhu maka 
ia berniat tayamum untuk bisa melaksanakan shalat fardhu, 
serta wajib diiringkan ketika kedua tangan diletakkan ke debu, 
serta terus diiringkan sampai ketika mengusap wajah. 

3. Mengusap wajah. 

4. Mengusap kedua tangan sampai siku. 

5. Tertib sesuai urutan. 


فصل: في شروط الك > 
Lys‏ ا le‏ ل abs Dr CAN‏ 
هو له Ste‏ خَالِضًا Ja. | of‏ 
نیون is‏ : ضربهة ة 3925 E po‏ للیدین. 


رهم و 


ciji J يَكُوْنَ بَعْدَ‎ óh 


Al 
pad 


وی موب 

5 يفن عن الماء قبل الم 1555 
زل الوذ ف Hg‏ خی 
EL‏ 354 بالماء؟ 
TES Air, f‏ 


مھ لب سا سم ” و ee Zo‏ 
we ee‏ $ 4 


ee 8 ۳۹ 
2 BEST ال‎ 355 


a rs oa EEE 
ننفعه تدفئه اعضاءه‎ y #3 Lagi 


” 


I-- 


yng sol rl ei, pe zgj 


Syarat-Syarat Tayamum 


1. Menyengaja menggunakan tanah. 
Yaitu tanah yang suci lagi men- 
sucikan, mengandung debu murni 
yang tidak tercampur. 

2. Meletakkan tangan ke tanah dua kali. 

Pertama ketika hendak mengusap 
wajah, kedua ketika hendak meng- 
usap kedua tangan. 

3. Tayamum dilakukan setelah masuk 
waktu shalat. 


Catatan: دم‎ 


4. Memperbarui tayamum setiap kali hendak melaksanakan 
ibadah yang fardhu ‘ain. 

5,. Mencari air sebelum bertayamum dan sesudah masuk waktu 

shalat, baik mencari di rumahnya, tetangganya, atau tempat- 
tempat di sekitarnya, dengan bertanya secara jelas, “Siapa yang 
memiliki air?” 
Bila tidak mendapati air maupun tanah—misalnya di puncak 
gunung—maka ia tetap wajib melaksanakan shalat fardhu 
meski sendirian, dan dia berkewajiban mengulanginya (saat 
mendapati air). 

6. Tayamum juga diperbolehkan ketika air sangat dingin dan 
tidak ada peralatan yang bisa menghangatkannya, atau jika 
menghangatkan tubuhnya setelah dibasuh dengan air yang 
sangat dingin tersebuttetaptidak bermanfaat (berdampak), atau 
(sebenarnya berdampak tetapi) tidak mampu menghangatkan 
anggota tubuhnya. 

7. Orang yang bertayamum karena air sangat dingin dan orang 
yang bertayamum dalam safar yang bertujuan maksiat, harus 
meng-qadha shalatnya. 

oOo 


Matan: 
- 39407 wry “2 o : for 
Ue E ایض وَالتقَاس‎ bs has 
$ و‎ Sy Zor pi. %-07 MA ce 8 ره‎ ۱ . 2 
وما وغ اه ست‎ Meile وا کتره:‎ ALLIS يوم‎ yal jala 
والطواف» وم‎ AAA باحیض‎ AP a او‎ 
رده س م‎ CAN هو ۵ ۵ رم 2و و سه‎ P و د‎ 
واللبث بالمسجد وکرم الخائض وحدها:‎ alas المصحف‎ 
ERS وغبور الْمَسْجِدِ إِنْ‎ all aah NYAN 821585 ¿al 


3 


ASIN AI E e 08 


TV 


في یام BA a‏ الم حل لها 
الضَّوْمُ A A IS‏ 
رم AL‏ 

NY Ap e 


Haid dan Nifas dan yang 
Diharamkan Pada Keduanya 


Masa haid paling sedikit adalah 
sehari semalam, yang paling lama adalah 
lima belas hari. Sedangkan umumnya 
perempuan haid selama enam atau tujuh 
hari. 


Diharamkan bagi perempuan haid 
hal-hal yang diharamkan bagi orang 
yang sedang junub, yaitu shalat, thawaf, 
menyentuh dan membawa mushaf, serta 
masuk masjid. 


Adapun hal yang diharamkan bagi 
perempuan yang haid saja adalah puasa, 
membaca Al-Qur'an dengan maksud 
membacanya, melewati masjid jika 
dikhawatirkan akan mengotori masjid 
dengan darah, istimta' (bersenang- 
senang) di antara pusat dan lutut (tanpa 


penghalang, baik disertai jimak maupun 
tidak). 


Catatan: 


Menyetubuhi perempuan yang sedang haid termasuk dosa 
besar. Perempuan haid wajib mengganti hutang puasa Ramadhan, 
namun tidak perlu mengganti shalat yang dia tinggalkan selama 
masa haid. Bila selesai haid, dia diperbolehkan untuk puasa meski 
belum mandi wajib. 


Diharamkan bagi perempuan yang mengalami nifas hal-hal 
yang diharamkan bagi perempuan haid. 


Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. 
++. 


ES AL-MUKTASHAR AL-LATHIF 


i‏ لت 


BER 


32377 


3 


هم 


Be 


EIER 


دمه تمه سه 


رز 
ey‏ 
Eo‏ 


ك1 


SON 


23 2۹ iu. oe و‎ ee و و‎ 2 > 0 a ls rs 
يي‎ 3 ze er rs اول و الظهر: إذا‎ 


See Sa‏ تین 5 هار 


eh - 23 


9 A e e a SA 5153 كل شَيْءٍ مِثْلَهُ‎ 


geh ee‏ وب 
وی ye‏ رقت العشّاء ahe ANI gab ess‏ 
سر Eb ll os Ji AA‏ 
yl‏ الصادق E [all hid Sal‏ 
dis J a DLA‏ 
EN‏ بالظهر 23 شدة حر حر في قظر حار لِمَنْ RENE bas‏ 
یز 

2 FIR 


> نو با < - 8.1 سر د و 5 مر س 
ې و EL shacks E E‏ معرفة دخوله Kalj as‏ 


wi 
0% - سرو دچ‎ 


jab as‏ وَجَبَ E‏ عل قزر 


BAB SHALAT 


halat wajib ada lima. Memajukan 

shalat sebelum masuk waktu dan 
mengakhirkannya tanpa ada halangan 
termasuk dosa besar. 


Masuknya waktu Zhuhur adalah 
ketika matahari tergelincir, sedangkan 
akhir waktunya adalah ketika panjang 
bayangan suatu benda sama dengan 
benda tersebut selain bayangan istiwa' 
(saat matahari ada di tengah-tengah). 


Awal masuk waktu Ashar adalah 
ketika bayangan suatu benda sama 
dengan benda tersebut dengan sedikit 
lebih panjang, sedangkan akhir waktunya 
ketika matahari tenggelam. 


Awal masuk waktu Maghrib adalah 
ketika matahari tenggelam, sedangkan 
akhir waktunya menurut pendapat yang 
terpilih adalah ketika awan merah telah 
hilang dari ufuk. 


Awal masuk waktu Isya adalah 
ketika awan merah telah hilang dari ufuk 
sedangkan akhir waktunya adalah saat 
terbitnya fajar shadiq yaitu fajar yang 
menyebar di ufuk. 


Awal masuk waktu Subuh adalah 
ketika terbit fajar shadiq, sedangkan 
akhir waktunya saat terbit matahari. 


Sedangkan amal yang paling utama 
adalah bersegera menunaikan shalat di 
awal waktunya. 


۱ Catatan: 


Disunnahkan untuk mengakhirkan shalat Zhuhur ketika hari 
sangat panas bagi orang yang shalat berjamaah di masjid yang 
jauh jaraknya. Sementara orang yang mengakhirkan shalat sampai 
masuk waktu shalat berikutnya, maka ia telah bermaksiat. 


Orang yang tidak bisa mengetahui waktu shalat hendaknya 
bersungguh-sungguh untuk mengetahui kapan masuk waktu 
shalat dan kapan berakhirnya. Bila ia terlewat dari menunaikan 
shalat wajib tanpa ada udzur, maka ia wajib mengganti shalat yang 
terlewatkan sesegera mungkin. 


4% 
Matan: 
Sa ف رو‎ 7 
en 


يوم ا er A‏ وَعِندَ Be sash‏ تَعْرْبَ» وَبَعَدَ صَلاةٍ 
انح & Sg als‏ صَلَاة العضر حت os‏ 
OTE a‏ 
Ag‏ ی HEM‏ 

Kod KE E o ans اسلا‎ nat رم‎ 


Lima Waktu yang Diharamkan Shalat Padanya 
1. Ketika terbit matahari sampai matahari naik setinggi tombak. 
2. Ketika matahari tepat di tengah-tengah siang—selain hari 
Jum'at—sampai ia tergelincir. 
3. Saat matahari menguning sampai tenggelam. 
4. Setelah shalat Subuh sampai terbitnya matahari. 


5. Setelah shalat Ashar sampai 
tenggelamnya matahari. 


Tidak diharamkan untuk shalat 
pada waktu-waktu itu ketika ada alasan 
kondisional seperti Shalat Tahiyatul 
Masjid atau shalat Kusuf, namun 
diharamkan pada waktu tersebut untuk 
shalat istikharah (karena sebabnya 
belakangan). 


Juga diharamkan untuk shalat 
setelah khatib naik mimbar pada khutbah 
Jum'at, kecuali shalat Tahiyatul Masjid. 


0+ 
Matan:‏ 
MADYA rS‏ 
رام op‏ روت 
تجبٌ الصّلاة على كل مسلم BEE‏ 


ncn‏ أو Ss sd gut‏ رزج 


Catatan: 


الصلا. 

cs sl otal clad Lal یم‎ 
نر ری‎ =a ar: 233 ASS : 
AS SN قَبْلَ‎ Se اؤ‎ Metal رهم‎ 


SEN AS LESS‏ داو Tar PA EN‏ الصعَار 
Sansa E 507‏ 


ر گر مسر نم 


1 2 اس a‏ ه و و 
SF AA‏ ال SEE polly blai‏ مر Siu‏ 
ee hs‏ قلیله Aral 70 RT LAS)‏ 


Coie ig Pa 7 ار‎ e اد‎ a - = ۶ 2-3. 
ة او‎ 2 2 9 : re tai z as 3 
717 ur 
wile > er Bis \ r r 
بالارحتلا 2 ربا لحيض في المَراة‎ 
wi 2 4 s = 
OF Se ae مدا ای م2 ۵ > | 5خ‎ LS) ia. fl o ie 3 0 


Orang yang Diwajibkan Shalat 


Shalat diwajibkan bagi setiap muslim, baligh, berakal, dan suci. 
Wajib bagi orang tua atau wali dari anak untuk memerintahkan 


anak saat berumur tujuh tahun untuk 
shalat, dan memukulnya kalau dia tidak 
mau shalat sementara usianya sepuluh 
tahun. Sedangkan hukum bagi anak 
perempuan sama dengan anak laki-laki. 


Ketika seorang anak mengalami 
baligh, perempuan bersih dari haid atau 
nifas, atau orang yang hilang akal sadar, 
ketika semua kondisi ini terjadi sebelum 
keluar dari waktu shalat saat itu seukuran 
satu kali ucapan takbir, maka mereka 
wajib meng-qadha shalat itu. Juga 
diwajibkan meng-qadha waktu shalat 
sebelumnya jika shalat sebelumnya itu 
adalah shalat Zhuhur dan Maghrib. 


Bila sudah masuk waktu shalat dan 
berlalu selama paling tidak seukuran 
melaksanakan shalat fardhu, kemudian 
seorang perempuan tiba-tiba haid 
atau nifas sementara ia belum sempat 
menunaikan shalat, atau tiba-tiba gila 
dan belum menunaikan shalat, maka dia 
wajib meng-qadha' shalat tersebut. 


Wajib bagi para bapak dan ibu, 
serta tuan budak untuk mengajari anak- 
anaknya dan para budaknya tentang 
perkara-perkara yang diwajibkan atas 
mereka ketika sudah baligh, meliputi 
thaharah, shalat, puasa, dan selainnya. 
Mereka juga wajib diajari tentang 
haramnya zina, liwath (sodomi), 
mencuri, minum khamr, dan mabuk- 
mabukan. Juga diharamkan berdusta 


Catatan: = 


baik sedikit maupun banyak, ghibah, namimah (adu domba), dan 
semisalnya. 


Orang tua dan wali harus mengajarkan anak-anaknya bahwa 
ketika seseorang sudah baligh, maka ia mulai mendapatkan beban 
taklif. Mereka juga harus mengajarkan kepada anak apa saja tanda- 
tanda baligh: untuk anak laki-laki ketika berumur lima belas tahun 
atau mimpi basah, untuk anak perempuan ketika pertama kali dia 
mengalami haid. 


Para bapak dan wali dari anak berkewajiban mengupah orang 
yang mengajari atau mendidik anaknya dari hartanya sendiri. Bila 
orang tua atau wali tak punya harta, maka kewajiban itu ditanggung 
oleh orang yang menanggung nafkahnya. 


OOO 


Matan: 


J‏ ف تُرُوْط الصَلا: 

SS 
Al aU إلا في‎ AL وَاسْتِقْبَالُ‎ a 

Paweh ee ae Fr‏ < وطهار؟ AN AN‏ وَالْبَدَ 


a jee 2 EA 
وَمَعْرِفَةَ 23 الك لصلاة وستنها.‎ OKI, 


Syarat-syarat Shalat 


Syarat-syarat shalat ada enam: 
1. Mengetahui waktu-waktu shalat, sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya. 
Menghadap kiblat, kecuali dalam shalat nafilah ketika safar. 
Menutup aurat. 


4. Suci dari dua hadats (hadats besar 
maupun kecil). 
5. Pakaian, badan, dan tempat suci dari 
najis. 
6. Mengetahui fardhu-fardhu dan 
sunnah-sunnah shalat. 
oOo 


Aurat Laki-laki dan budak 
perempuan (dalam shalat) adalah 
antara pusar dan lutut. Adapun aurat 
perempuan merdeka dalam shalat 


maupun di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah 
seluruh anggota badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. 
Sedangkan di hadapan mahramnya adalah antara pusar dan lutut. 


Adapun darah dari bagkai binatang yang tidak memiliki darah 
yang mengalir, kotoran lalat, darah jerawat baik sedikit maupun 
banyak, nanah dari bisul, sedikit darah ajnabi (darah orang lain 
yang mengenai pakaian atau tubuh kita) maka dimaafkan, kecuali 
darah anjing dan babi. 


4% 
Matan: 
الصلاة‎ E 3: a 
IM a . : 0 
sei ae تت‎ EE مو‎ Aah هم‎ wh; من‎ BE a 
EE ESE وان‎ a5 llas قصد‎ Us SUS نيت‎ 
251) LA (7S | 21) : yá 3 وم‎ NI ea GU 
a SN EN هَذِه‎ ls CS 
49 L533 الصلاء‎ KO) pa ¿ÓN 
Sas; Viney ترتیبها‎ ey GAN م‎ Tani 
SHAN GS; VES SECS ۳ aes 


l 21 Al en Catatan: 


| 13 و 3 So‏ ری ره E‏ 
PU‏ لسحود مر بير 0 
Kec‏ سیا 


2 
act pete Lee A‏ 
الكان سو صا ده 
سم چم F‏ سے پي سر 


$ 
2 و و9‎ | AZ a | 
د‎ uk Rn 
rm” A ۰ 
” 2 2 


id 


A DER ANA‏ ركه مك 
“ae a‏ ال کت f‏ 


Fardhu-fardhu Shalat 


Fardhu-fardhu shalat ada tujuh belas: 

Niat. 

Jika shalat tersebut fardhu maka wajib berniat melaksanakan 
shalat fardhu dan menentukan shalat apa yang hendak 
ditunaikan. Niat fardhu adalah dari orang yang baligh. 

Bila shalatnya adalah shalat nafilah muaqqat (yang waktunya 
ditentukan) seperti shalat witir, atau shalat nafilah dzu 
sabab (karena sebab atau terjadi peristiwa tertentu) seperti 
shalat Kusuf, maka wajib untuk berniat melaksanakan dan 
menentukan shalat apa yang hendak ditunaikan. Bila shalatnya 
adalah shalat nafilah muthlaq (tidak tergantung oleh sebab 
maupun waktu), maka wajib untuk berniat menunaikannya 
saja. 

Takbiratul Ihram. 

Yaitu dengan mengucapkan “Allahu akbar” atau bisa pula 
dengan mengucapkan “Alláhul akbar” Juga wajib mengiringkan 
niat pada ucapan takbiratul ihram ini seluruhnya. 

Berdiri untuk shalat fardhu jika mampu berdiri. 

Membaca surat Al-Fatihah. 

Wajib membaca semua ayatnya secara urut dan 
berkesinambungan, memperhatikan bacaan tasydid dan 
pengucapan huruf Dhad-nya. Al-Fatihah wajib dibaca pada 
setiap rakaat kecuali rakaat yang tertinggal darinya (jika 
masbug). 

Ruku. 


Thuma’ninah dalam ruku, yaitu ketika seluruh anggota badan 
sudah tenang dan menempati tempatnya. 
Ptidal. 


8. Thumaninah dalam i'tidal. 

9. Dua kali sujud pada setiap rakaat. 
Kadar minimal adalah meletakkan 
sebagian dahi ke tanah, jari-jari 
tangan dan jari-jari kaki bagian 
dalam, kedua lutut, mengangkat 
pantat lebih tinggi daripada kepala 
dan bahu. 

10. Thuma'ninah dalam sujud. 

1. Duduk di antara dua sujud. 

12. Thuma'ninah dalam duduk di antara 
dua sujud. 

13. Tasyahud akhir. 

14. Duduk tasyahud. 

15. Membaca shalawat untuk Nabi &t 
dalam tasyahud akhir. 

16. Salam, minimal adalah mengucap- 
kan”Assalámu ۰ 

17. Tertib. 

ېچ 


2 


TG cs. 2 5% 

فصل: فى سنن الصلاة 

-o 0 - ۴ و‎ ٩ م‎ “2 $ 9 wa „Sr و‎ 
عند‎ SA منها: رفع‎ GS Up biang 
E ا‎ De 2 
ER ا‎ oe 2 RN زه‎ oe y -a 8 a 
ص‎ - al ae, ف‎ a 
من النشيك‎ Awa) الرفع منه» وعند‎ 


SS $ Y SN A ES Ne ba 

alo) 52155 er ۳۳ PRESA 521535 ASI er‏ تعد 
Sg SESI 33 aa rear‏ من oil‏ 
abal‏ من 0 الرجل Ta‏ إن J‏ تن عِنْدَهَا roe ats‏ 

E DIESE تحت صدرو‎ etek aad وَوَضْعْ‎ 

39 مِنَ الصبح‎ AN ل‎ CER Aly ESE yo 

he‏ ال Y ob‏ زلة. 

ANG (2x23 abal 35 0 ES نی‎ Sy = 


35 السجود: سبحان EN EN‏ و مدهو) تلا 
x Jks‏ مجدتین: )55 اغفر | ي ارم واجبرن su‏ 


ann Ba IN gann asia 5 
الله‎ Lo AN EN EE JM Agen 433 
۲ ې‎ DIL وف لنوت والافتزاش في جَيْم‎ 3 a 
BESTER 


وین فها 1 el‏ موضع سجوددء SE; ed‏ 3 


Sunnah-sunnah Shalat 


Sunnah-sunnah dalam shalat ada 
banyak, di antaranya adalah: 


1. Mengangkat kedua tangan ketika 

takbiratul ihram, ruku, bangkit dari 
ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. 
Membaca doa iftitah. 
Membacata awudz, dan ini disunnah- 
kan untuk dibaca pada setiap rakaat 
meski taawudz pada rakaat pertama 
lebih ditekankan. 

4. Membaca surat setelah surat Al- 
Fatihah bagi makmum yang tidak 
mendengar bacaan imamnya. 

5. Membaca surat secara jahr (bagi 
selain makmum) pada shalat Subuh 
dan dua rakaat awal shalat Maghrib 
dan Isya, baik untuk laki-laki maupun 
perempuan ketika tidak ada laki-laki 
yang bukan mahramnya. 

6. Meletakkan tangan kanan pada 
pergelangan tangan kiri di bawah 
dada. 

7. Membaca takbir selain takbiratul 
ihram. 

8. Membaca gunut setelah bangkit 
dari ruku’ pada rakaat kedua shalat 


Catatan: 


10. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
20. 


21. 


22. 


Subuh. Juga membaca qunut setelah bangkit dari ruku' pada 
rakaat terakhir shalat lima waktu ketika ada musibah. 

Ketika ruku' membaca “Subhäna rabbiyal ‘azhim wa bihamdihi” 
(Mahasuci Allah Rabb Yang Mahaagung dan segala puji bagi- 
Nya) sebanyak tiga kali. 

Ketika sujud membaca “Subhána rabbiyal alâ wa bihamdihi” 
(Mahasuci Allah Rabb Yang Mahatinggi dan segala puji bagi- 
Nya) sebanyak tiga kali 

Ketika sujud meletakkan kedua lutut terlebih dahulu baru 
telapak tangan, lalu dahi dan hidung. 

Ketika duduk di antara dua sujud membaca “Rabbighfirli 
warhamni wajburni warfa'ni warzugni wahdini wa'afini wa'fu 
‘anni” (Yaa Allah ampuni aku, sayangi aku, cukupilah aku, 
angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, 
berilah aku kesehatan, dan maafkanlah aku). 

Disunnahkan untuk duduk istirahat sejenak pada rakaat 
pertama dan ketiga selain pada shalat Maghrib. 

Disunnahkan membaca tasyahud awal dan duduk, lalu 
membaca shalawat kepada Rasulullah # pada tasyahud dan 
ketika membaca gunut. 

Duduk iftirasy pada setiap duduk. 

Duduk tawaruk pada tasyahud akhir. 

Disunnahkan melihat ke tempat sujud. 

Khusyu. 

Menadaburi bacaan shalat. 

Lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. 
Menunaikan shalat dengan semangat dan hati yang kosong dari 
kesibukan duniawi. 


Memperbanyak bacaan doa ketika sujud. 


44% 


Matan: 
Si ASIN الصَلاء بالکلام‎ E55 
SS St pully ASI 
ALE ab وَالضَّرْيَةِ‎ 
BAE JU بکلام‎ des زان‎ 
SES 


Pembatal-pembatal Shalat 


Shalat menjadi batal jika: 

Berbicara banyak. 
Makan banyak. 

Banyak bergerak, seperti melangkah 
atau memukul tiga kali berturut- 
turut, memukul sekali tetapi 
kelewat batas (hingga menyebabkan 
seluruh badannya bergerak, seperti 
tendangan yang kelewat batas), dan 
lompatan yang kelewat batas. 


peni 
+ 


Bila seseorang berbicara sedikit 
karena lupa, atau sedikit makan karena 
lupa, atau menambah satu ruku' atau 


satu sujud karena lupa, maka shalatnya tidak batal, akan tetapi ia 
harus sujud sahwi. 


Matan: 
geo aye ib jal 
Sis AM ES 585 GE All سْجُوْدُ‎ SAN 
s ply ae الله‎ o GAN Ela JA AA زي‎ 


4 الله‎ Lo gl Jes Sally في الصبح‎ oya) sa 3953 
453 ekal JM وَعَلَ‎ a 
MANS رصن‎ ÁS 


Shands A E وب‎ 
¿No ES EAN We عَنْ سُجُوْدِ إِمَامِهِ عایدا‎ DE 


Sujud Sahwi 


Dianjurkan sujud sahwi, yaitu dua sujud sebelum salam jika: 
1. Meninggalkan tasyahud awal. 
Tidak bershalawat kepada Rasulullah # ketika tasyahud. 
Tidak duduk tasyahud. 
Tidak membaca doa qunut pada shalat Subuh. 


ON‏ ىا حي 


5. Tidak membaca shalawat kepada 
Rasulullah & dan keluarga beliau 
dalam qunut. 

6. Bicara sedikit karena lupa. 

Menambah rukun shalat karena lupa. 

8. Makan sedikit karena lupa. 


N 


Dalamsujudsahwiseorangmakmum 
wajib mengikuti imam, meski sang imam 
sujud sahwi untuk dirinya sendiri. Bila 
seorang makmum menyelisihi sujud 
sahwi imam secara sengaja dan ia tahu 
tentang haramnya menyelisihi gerakan 
imam, maka shalatnya batal. 


يفكت 


Sujud Tilawah 


Sujud tilawah dianjurkan bagi orang 
yang membaca Al-Qur'an, orang yang 
menyimak, maupun mendengarkan 
Al-Qur'an. Sujud tilawah terletak pada 
empat belas ayat dan sujud dilaksanakan 


Catatan: 5 ۱ 


baik oleh imam maupun orang yang shalat sendiri ketika ayat 
tersebut dibaca dalam shalat. Adapun makmum tidak sujud tilawah 
kecuali bersama imam. Karena bila makmum sujud tilawah sendiri 
padahal imam tidak sujud, maka shalatnya batal. 


78 
Matan: 

5 AS ass EN EN SS 
زان من عل بدنه ا ا‎ Sh a SA 
SEN BE a Lat ولا‎ lily Ul قاقد‎ Gls, 


Imam yang Makmumnya Batal 
Jika Shalat di Belakangnya 


Shalat seseorang bisa batal jika bermakmum kepada imam- 
imam seperti ini: 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


Orang yang lidahnya cadel dan tak jelas bacaannya. 
Orang yang berhadats atau junub. 

Orang kafir. 

Orang yang di badan atau pakaiannya terdapat najis. 
Orang yang tidak mendapati air dan tanah. 


6. Seorang laki-laki juga tidak boleh 
shalat di belakang perempuan dan 
banci. 


AN sS 

یرد ما بَيْتَهُمَا عل EAU‏ 

St re AA یلم‎ : ÓN 
ls 


DIENTEN صلا؛‎ ai فلا‎ 
تن‎ E mai ولا‎ KSAS 


Catatan: 


aL‏ ولا انار Als‏ الصبح. 


Syarat-syarat Shalat Berjamaah 


Syarat-syarat shalat berjamaah ada enam, yaitu: 


1. Makmum tidak boleh mendahului imam, dan makruh mem- 
barengi gerakan imam. 

2. Imam dan makmum berkumpul di masjid atau ruang terbuka 
asalkan jarak antara keduanya tidak lebih dari tiga ratus hasta. 

3. Mengetahui perubahan-perubahan gerakan imam, baik 
dengan melihat imam atau melihat sebagian makmum, atau 
mendengar imam atau orang yang menyampaikan tanda dari 
imam. 

4. Berniat untuk mengikuti imam atau berjamaah. 

5. Shalatnya sesuai dengan shalatnya imam. Maka tidak sah shalat 
Kusuf di belakang orang yang shalat Wajib. Tidak sah pula 
shalat Subuh di belakang shalat Jenazah, juga tidak sah shalat 
Jenazah di belakang orang yang shalat Subuh. 

6. Mengikuti gerakan imam. Bila makmum mendahului imam 
dengan dua rukun gerakan atau tertinggal dua rukun gerakan 
tanpa ada udzur maka shalatnya batal. Atau tertinggal dari 
imam karena ada udzur—seperti makmum lambat dalam 
membaca—maka makmum diberi toleransi sampai tiga rukun 


yang panjang. 


+ 


Matan: 


فضّل: فْ pad‏ الصلا: للمسافر 
زود u Lo G5 | F BUS‏ 


وَمَنْ Le KSB‏ في اسف elds‏ فى 


Es, * Pon ar 
Val Se ار‎ ad 


” 


و 22| 


3 3 و مور ene fee‏ ۶ و 
una cn‏ يقر 
ی ولا Lah‏ خلف مَنْ Nall as‏ 


sar 2 z 5‏ و Z ¿E S‏ 5 که سرد ۳ 
٧#‏ انه متم او pols‏ وان ينوي 


~ 


Mengqashar Shalat Bagi Musafir 


Musafir yang dalam perjalanan 
mubah yang jauh—yaitu sejauh dua 
marhalah (88,704 km)—boleh baginya 
menggashar shalat Zhuhur, Ashar, dan 
Isya menjadi dua rakaat saja. Adapun 
orang yang terlewatkan shalat dalam 
safar lalu dia ingin meng-gadha'nya 
ketika sudah sampai rumah, atau 
sebaliknya (yaitu terlewatkan shalat saat 
di rumah lalu dia ingin meng-qadha'nya 
ketika safar) maka dia mengerjakan 


Catatan: 


dengan jumlah rakaat sempurna. Disyaratkan dalam qashar adalah 
menentukan tujuan tertentu, sehingga orang yang tidak karuan 
arah tujuannya tidak mendapat keringanan qashar. 


Musafir tidak sah qasharnya jika shalat di belakang orang yang 
menyempurnakan bilangan rakaatnya, atau ragu apakah imam yang 
dia ikuti menyempurnakan bilangan rakaatnya atau mengqashar 
shalat. 


Bagi orang yang ihram juga hendaknya meniatkan qashar 
dalam shalatnya. 


سه 


Matan: 
PER 

al بَيْنَ الظهر‎ A j 
الكَقَدِيمَ‎ AA دا‎ TER LA Si ا‎ DA تَقَدِيمًا أو‎ 
A atl & E Ge الا‎ SANA BAG 
oi gyt قبل‎ soln uni na solar ون عنم‎ 

SAN 33 Ka ABI 
Menjamak Shalat Bagi Musafir 


Diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan 
mubah dan jauh untuk menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, 
juga shalat Maghrib dan Isya. Boleh melakukan jamak tagdim 
(melakukan dua shalat pada waktu shalat yang pertama) maupun 
jamak ta'khir (melakukan dua shalat pada waktu shalat yang kedua). 


Bila jamak dilaksanakan taqdim, 
maka disyaratkan untuk memulai shalat 
dengan shalat yang pertama dengan niat 
jamak, serta dianjurkan untuk tidak 
memperlama jeda antara kedua shalat 
yang dijamak. 


Sedangkan dalam jamak ta'khir 
disyaratkan untuk berniat ta'khir 
sebelum keluar dari waktu Zhuhur atau 
sebelum keluar dari waktu Maghrib. 


ده هدو 
Matan:‏ 
۰ 
Wi‏ و - - 9 $ 
on ۹ ۱ 0 o‏ مه 3 ” 0 | و 8 7 مه 
فصل: في مَنْ OF‏ عليه الجمعة 
w o‏ ر 
wy “3 = 3 a‏ سر وړ 
A | A‏ 1 
so ٠ ٠ 2‏ 2 = 


6 o 
Be aelig giii ف ترك‎ 55 


e. 


لمظر a e‏ وَإِشْرَافٍ 


bly el Es SS 


بك Sy” a a$ “ oe a‏ 
عل نفسه او alle‏ او عرضه» ومدافعة 


ale ری‎ AA 
Sol الوقتِ» وشدة‎ dan pa احُدَث‎ 


سر ee‏ 8 سرچ 7 21 سر ont‏ خر oz a‏ 
العطش» شدة ار aly‏ وشدة الريح 
Oe 2‏ صو ر ر و 2 PP‏ 
a” 7‏ کې ZUR Zez ELA‏ 
باللیل» وشدة Ja‏ وسفر الرفقة. 


“Bab Shalar 68 


Catatan: 


Orang yang Diwajibkan Shalat Jumat 


Shalat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim, mukalaf, 
laki-laki, merdeka, muqim (tidak safar), dan tidak sakit. 


Diperbolehkan meninggalkan shalat Jumat dan shalat 
berjamaah ketika ada hujan deras, sakit, merawat orang sakit, 
menunggu kerabat yang sudah dekat dengan kematian, takut 
terjadi gangguan terhadap jiwa, harta, maupun kehormatannya, 
menahan hadats (kencing atau buang hajat) meski waktunya 
longgar, sangat lapar atau sangat haus, sangat panas atau sangat 
dingin, angin kencang di malam hari, jalan yang amat berlumpur, 
serta sedang safar bersama rifqah (rombongan). 


+99 
Matan: 
ej 
GLS AB وفت الطين وان لا‎ UB js rl ۱ وشروط‎ 
ار‎ e ef جماعة‎ 3 La T ast Gus 3 8 
سک ا وشنو لا صن‎ aa 
ERE ás dh ara لا‎ 


سو 


Syarat-syarat Shalat Jumat 
1. Hendaknya semua rangkaian shalat Jumat dilaksanakan di 
waktu zhuhur. 
Tidak didirikan shalat Jum'at sebelumnya di kampung tersebut. 
Dilaksanakan secara berjamaah. 
4. Jumlah minimal jamaah shalat Jumat adalah empat puluh 
orang laki-laki mukallaf, merdeka, muqim, dan tidak sedang 


melakukan perjalanan baik di musim 
kemarau maupun musim hujan 
kecuali karena ada keperluan. 

5. Didahului dengan dua khutbah. 


++ 


و غيهماء 

Kad Sl Kaji Jan, 
SE رای في ال أو في‎ la, 
ای و و رت‎ 


Rukun-rukun Dua Khutbah 
Jumat 
Rukun-rukun khutbah ada lima: 


1. Memuji Allah. 
2. Membacashalawat kepada Rasulullah 


3. Berwasiat untuk bertakwa. 


Catatan: 


4. Membaca ayat Al-Qur'an pada khutbah pertama atau pada yang 


kedua. 


Doa untuk orang-orang beriman, meskipun hanya dengan 
ucapan doa “Rahimakumullah” (semoga Allah merahmati 
kalian), pada khutbah kedua. 


44% 


Matan: 


4 


=; فى‎ KN) Ga 
> s sa 5 اد وستر‎ o! لم‎ “383 Kyle 


q? 


N P 


پا ې بې ھ DEN‏ 


| 


هت de Sai PE‏ واولا اوت 
ay‏ 


Oscar: 131454 


Syarat-syarat Khutbah Jumat 
Ada empat puluh jamaah yang mendengarkan. 


Langsung berurutan tanpa jeda lama antara dua khutbah Jumat 
dan shalat Jumat. 


Suci dari hadats kecil maupun besar. 
Badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. 
Berdiri bila mampu. 
Menutup aurat. 
Duduk di antara dua khutbah seukuran thuma'ninah. 
Disampaikan dalam Bahasa Arab. 
Disampaikan setelah matahari tergelincir. 
++ 


ere Ea NG Seti 
7 للرجل ثلاث لفائف و‎ Juas Ya 
SEL, a 15 ار‎ 
Mengurus Jenazah 


Mengurus jenazah (mayit) adalah 
dengan memandikan, mengafani, 
menyalatkan, dan menguburkannya. 
Hukum mengurus mayit adalah fardhu 
kifayah. 


Kadar minimal dalam memandikan 
mayit adalah menyiramkan air murni 
(tanpa campuran apapun) ke sekujur 
badan mayit, baik kulit maupun rambut 
setelah  najis-najis dihilangkan dari 
badannya. 


Adapun kadar minimal mengafani 
mayit adalah sampai menutup aurat. 
Sementara yang lebih utama bagi mayit 


laki-laki adalah dengan tiga lapisan kain, sedangkan untuk mayit 
perempuan dengan kain sarung, khimar (kerudung kepala), gamis, 
ditambah dua lapis kain. 


3 9 A 8 3 

ُو د - ه. e” r‏ 

٥ „ z 7 ۳ 7 z s., سرو‎ Sa. Pie 
sil بو ېه و‎ aa ja e aoe SY! 
AGS a سسو ړه‎ 
rove وينوي‎ 


KAI bai pa‏ تة في الأول أو 


¿ón a Li یی‎ f: ASIA 


AN AI 


Shalat Jenazah 


Fardhu-fardhu shalat jenazah ada tujuh: 
1. Niat, yaitu berniat melaksanakan shalat dan menentukan jenis 
shalatnya yaitu shalat Jenazah, serta meniatkan kefardhuannya. 
2. Bertakbir dengan empat Takbir. 


3. Membaca surat Al-Fatihah setelah Catatan: 
takbir pertama atau takbir lainnya. ۱ 

4. Membaca shalawat atas Rasulullah 
344 setelah takbir yang kedua. 

5. Mendoakan mayit setelah takbir 
ketiga. 
Berdiri bagi yang mampu. 

7. Salam. 


4% 


(888515) KAGEN) 
ES 

سه T‏ رند نر رتا سه 
حرم اجر ع بضرّب الصدر 9 


Wi 
- يي‎ 


BI وق الب وظزح‎ AN 


o 
= 


MNS 525 الاس‎ 


Tata Cara Mengubur Jenazah 


Adapun kadar minimal dalam mengubur jenazah adalah 
dikubur di lubang yang sekira cukup untuk menutup bau tidak 
sedap jenazah serta melindungi agar tidak dirusak oleh binatang 
buas. Mayit juga wajib dihadapkan ke arah kiblat. 


Sedangkan cara paling sempurna adalah: 


- Menggali tanah yang dalamnya seukuran orang berdiri dan 
mengangkat tangan, yaitu empat setengah hasta. 

- Diharamkan nadb, yaitu mengulang-ulang ratapan disertai 
dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit; seperti “Oh 
pelindungku, oh pemimpinku.” 

- Diharamkan nauh yaitu menyaringkan suara dengan nadb. 

- Diharamkan melampiaskan kesedihan dengan memukul- 
mukul dada, paha, mengacak-acak rambut, merobek-robek 
pakaian, melemparkan abu ke atas kepala, dan lain sebagainya. 


$992 


Matan: 
باب ال کاو‎ 
va وَالقَمَارِ‎ E وَالبَمَرِ وَالعَنَم‎ NL 
¿Lan 35 
BAB ZAKAT 


akat hukumnya wajib dalam harta yang berupa unta, sapi, 
kambing, pertanian, buah-buahan, barang tambang, barang 
temuan, dan perdagangan. 


Matan: 

اا له قل ut‏ أده ne a. TET‏ 
ع سي sis SA‏ 
nge‏ یرت SR‏ ا 
pe‏ لها سَنَهُ وف ست aa‏ بث SEP oi‏ وف » OM‏ 


3. 
= 9 e 


Dic ana وف ٍخدی‎ Ste لها ثلاث‎ Le ons 


Der éy ias‏ سبعین بنتا CEY si>! 33 nya‏ حقتان» 


_. م٨ ٢‏ لب چا 8 A A Ya‏ 7 رور راپ و 2 
ed Sarlo lo 3‏ ثلاث Sí‏ ون ثم بَعْدَ هدا S8‏ 


Zakat Unta 


Setiap 5 ekor unta, maka zakatnya 
adalah seekor domba yang berumur 
satu tahun atau seekor kambing kacang 
berumur dua tahun. 


Untuk 10 ekor unta zakatnya adalah 
2 ekor domba. 


Untuk 15 ekor unta zakatnya adalah 
3 ekor domba. 


Untuk 20 ekor unta zakatnya 
zakatnya 4 ekor domba. 


Untuk 25 ekor unta zakatnya adalah 
seekor bintu makhad, yaitu unta betina 
yang berumur setahun. 


Untuk 36 ekor unta zakatnya adalah 
seekor bintu labun, yaitu unta betina 
yang berumur dua tahun. 


Untuk 46 ekor unta zakatnya adalah 
seekor hiqqah, yaitu unta betina yang 
berumur tiga tahun. 


Untuk 61 ekor unta zakatnya adalah 
seekor jadza'ah, yaitu unta betina yang 
berumur empat tahun. 


Untuk 76 ekor unta zakatnya 2 ekor 
bintu labun. 


Untuk 91 ekor unta zakatnya adalah 
2 ekor hiqqah. 


Untuk 121 ekor unta zakatnya adalah 
3 ekor bintu labun. 


Catatan: 


Kemudian di atas jumlah itu, maka setiap kelipatan 40 ekor 
zakatnya adalah seekor bintu labun, dan setiap kelipatan 50 ekor 
zakatnya seekor hiqqah. 


+++ 


Zakat Sapi 


Setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya seekor tabi' (sapi jantan 
atau betina yang telah berumur setahun). 


Setiap empat puluh ekor sapi zakatnya seekor musinnah (sapi 
betina yang telah berumur dua tahun). 


Kemudian di atas jumlah ini, maka pada setiap 30 ekor sapi 
zakatnya seekor tabi' dan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor 
musinnah. 


44 


Auer Yo: Bo 
BE BL SBS: بخ‎ 


Zakat Kambing (Domba) 


Untuk 40 ekor kambing zakatnya 
adalah seekor kambing. 


Untuk 121 ekor kambing zakatnya 2 
ekor kambing. 


Untuk 201 ekor kambing zakatnya 3 
ekor kambing. 


Untuk 400 ekor kambing zakatnya 4 
ekor kambing. 


Kemudian di atas jumlah itu, setiap 
bertambah 100 ekor kambing maka 
zakatnya seekor kambing. 


POP 


سیا 7 

$ 2% = E use ES 
Jae الاختیاره فیجب‎ 3 Ok, 

= ص 3 S‏ ين ae‏ 
9 دص ا go‏ یا 
صلا ح | 5 شه د ym CAN‏ 2 أن 
oF >‏ ۹ مت 5 3 ون 9 
-of‏ 2 و 8 “vie‏ 3 وه 
oa!‏ وجب ق دلك نصف | IA‏ 


$ 
١ 
\ 


Catatan: 


o راب‎ 


نت Us‏ حصدت ف ale‏ واحد. 


Zakat Pertanian dan Buah-buahan 


Zakat pertanian dan buah-buahan tidak diwajibkan kecuali 
untuk yang menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal. 
Zakat tersebut diwajibkan jika buah telah layak dimakan (dipanen) 
maupun biji telah mengeras, dengan syarat bila hasil panennya 
mencapai tiga ratus sha. Satu sha’ adalah empat mud. 


Jika pengairan menggunakan biaya, maka zakatnya adalah 0 
dari hasil, sedangkan bila pengairan tidak perlu biaya, misalnya 
memakai air hujan maka zakatnya adalah 10% dari hasil yang 
kering dan murni (tanpa jerami atau kulit). Hasil panen hendaknya 
digabungkan dengan hasil panen lainnya untuk memenuhi nishab 
selama jenis tanamannya sama dan dipanen dalam satu tahun. 


++ 
Matan: 
HA نِصَاب‎ js 

ck‏ منص e‏ و SG‏ والمثقال دن ون 
EL der‏ درهم BL!‏ مِنْ 223 KE‏ 
ورو وس ee‏ 
INS 3 SAR Lal en Sih ale IE SK‏ 

لا رد eee‏ 


EN AL-MUKTASHAR AL-LATHIF 


Zakat Emas 


Nishab emas adalah 20 mitsgäl. 
Sedangkan 1 mitsgäl adalah 24 ۰ 
Nishab perak adalah 200 dirham Islam 
yang terbuat dari perak murni. Dirham 
Islam adalah 17 kurang 1/5 giräth. 


Zakat tidak diwajibkan sampai 
emas dan perak mencapai satu kali haul. 
Zakat emas dan perak adalah sebesar 
1/40 (2,5%). Syaratnya adalah bila emas 
dan perak itu bukan sebagai perhiasan 
mubah. 


Zakat Barang Tambang 


Untuk tambang emas dan perak, 
zakatnya 1/40 atau 2,590 bila mencapai 
nishab saat itu juga tanpa menunggu 
haul. 


LEO 


Catatan: 


Zakat Barang Temuan 


Rikaz adalah harta simpanan yang dikubur oleh orang-orang 
jahiliyah. Maka zakatnya adalah seperlima saat itu juga tanpa 
menunggu haul, dengan syarat: berupa emas atau perak, serta 
ditemukan di tanah yang tak bertuan atau tanah yang dihidupkan. 


9404 
Matan: 
BA نصانا‎ Las CAL (3! لتجارة‎ ESAS 
xu 


Zakat Perdagangan 


Yaitu bila mencapai nishab di akhir tahun, maka zakatnya 
adalah 1/40 atau 2,5%. 


pod 
Matan: 
الفظر‎ 385 3 ad 
SSS) رمضان‎ ee ZA رگا الفظر‎ LS; 
i لت ام‎ y er 
EL ووعد‎ TS 
ele as ها نم‎ 


E Es‏ الْعِيْدِ» P‏ أَخرَ 


لا جد SEN‏ اک 


pad 


dag els ASA © wei Y3 


Zakat Fithri 


Zakat fithri wajib ditunaikan sejak 
tenggelam matahari pada hari terakhir 
bulan Ramadhan, bagi orang yang 
merdeka. Wajib baginya mengeluarkan 
zakat fithri untuk dirinya sendiri dan 
orang-orang yang berada di bawah 
tanggungannya; seperti istri, orang tua, 
anak, dan budak selama mereka muslim 
dan ia memiliki bahan makanan untuk 
membayar zakat mereka. 


Haram hukumnya menunda pem- 
bayaran zakat fithri hingga setelah hari 
Id. Bila ia sengaja menundanya (tanpa 
udzur) maka ia berdosa dan wajib 
mengganti. Zakat fithri tidak diwajibkan 
atas orang yang musir (tidak mampu), 
yaitu orang yang tak punya apa-apa, atau 


hanya memiliki makanan yang cukup untuk malam Id dan di hari 
Id (tidak ada kelebihan). 


Tidak wajib pula menjual rumah atau budak yang masih dia 
butuhkan. 


Jumlah zakat fithri adalah 1 sha. Sedangkan 1 sha’ adalah 4 
mud masa Rasulullah &, yaitu 1 */3 rithl. Tidak sah kecuali sesuai 
takaran tersebut dan tidak sah kecuali dikeluarkan dalam bentuk 
makanan pokok negeri setempat. 


++ 


۹ 


SESS a 
SNS ERES 


' 


ob‏ الصیام 
ek‏ دخول Sas‏ 


ERS شعبان‎ Mean 


BAB PUASA 


Masuknya bulan Ramadhan ditetapkan dengan menggenapkan 
bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau dengan melihat 
hilal. Persaksian seorang yang adil sudah mencukupi. 


Matan: 
صحة الصوم‎ Daya فصل: في‎ 


EB | صحة الصَوْم:‎ Sa 
35 او‎ - ie LES) e: Ag ga wa 7 rill ISS so اب‎ DE 32 
دد ون ۰ وَعَن‎ Ve الصوم‎ io 283 


NN KA إلى‎ ne She) وَعَنْ‎ 3 ee 


NI A Cai JAH imo : 53: 
2 Ny عن ایض‎ AE a 
ين ایام‎ SN ah 


مِنْ Oka‏ إلا لعذر از قَضَاءِ أو كَفَارَةٍ 


Syarat-syarat Sah Puasa 

Niat 
Jika puasanya adalah puasa wajib, 
meskipun wajibnya karena nadzar: 
disyaratkan untuk berniat pada 
malam harinya sebelum fajar, serta 
menentukan jenis puasanya; apakah 
puasa Ramadhan atau puasa karena 
nadzar. 
2. Menahan diri dari jimak secara 

sengaja. 
3. Tidak menyengaja muntah. 


pad 


Catatan: 


4. Menahan dari masuknya benda ke dalam jauf (rongga perut dan 
kepala), misalnya bagian dalam telinga, atau saluran kencing 
(saluran air susu) melalui lubang yang terbuka. 


Akan tetapi tidak mengapa untuk minyak yang terserap ke 
pori-pori kulit atau rasa celak di tenggorokan. Seseorang tidak 
dinyatakan telah berbuka bila ia melakukannya (jimak dan yang 
lainnya) karena tidak tahu, lupa, atau dipaksa. 


Seseorang batal puasanya bila keluar mani akibat sentuhan 
tanpa penghalang, atau karena berciuman, atau karena tidur 
bersama. Kecuali jika keluarnya mani karena membayangkan atau 
melihat (maka tidak batal, karena tidak bersentuhan). 


5. Islam dan berakal. 
6. Bersih dari haid dan nifas di sepanjang hari. 


Diharamkan puasa pada dua hari Id dan hari Tasyriq. 
Diharamkan juga puasa pada setengah akhir dari bulan Sya'ban 
kecuali karena nadzar, mengganti puasa, membayar kafarah, atau 
ada sebab. 


$999 
Matan: 


al biji قَصل: ف‎ 
Ej fido GLY صوم رَمَضَانَ:‎ A Lyd; 
MAN 
عل‎ 27283 tie لِسَبْع‎ - BUI 15) - AI وا‎ pall ها‎ AS 


4 ” 
> 


Jas 
SE a سَمَرَا ويلا مُبَاحَاء‎ UN kahi és 


الضرر „al; ¿Aud JE‏ والمرضع 
دا fe EE‏ آنشیهما cag JE Gl‏ 


JAH JE مشرفي‎ oe ui 
مُد عل من‎ A AA, 
MIG E GM حَيَوَانِ‎ say JAN 
SS إا‎ so LL وغل‎ 


1 20.1 

الفدية. 

ae ee er‏ و © ro,‏ موه د س رو 
[yan‏ افطر بغیر عذر وجب عليه القضاء 


Syarat-syarat Wajib Puasa 


Syarat wajib puasa Ramadhan di 
antaranya adalah: 


1. Islam, 

2. Berakal, 

3. Baligh, 

4. Mampu melaksanakan puasa. 


` Catatan: 


Adapun anak-anak laki-laki dan perempuan yang berumur 
tujuh tahun maka diperintahkan untuk berpuasa juga jika mereka 
mampu. Kemudian mereka dipukul bila tidak berpuasa saat sudah 
berumur sepuluh tahun. 


Seorang musafir yang melakukan safar yang jauh dan mubah 
diperbolehkan berbuka puasa. Demikian juga bagi orang sakit yang 
dikhawatirkan puasa akan membahayakan dirinya. Dibolehkan 
juga perempuan hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa bila 
dikhawatirkan akan membahayakan bagi diri mereka maupun bagi 
janin dan anaknya. Juga bagi orang yang menyelamatkan binatang 
yang tidak diperintahkan untuk dibunuh maupun manusia yang 
berada di tepi kehancuran (kematian). Mereka yang membatalkan 
puasa ini diwajibkan untuk mengqadha' (mengganti) puasanya. 


Adapun orang yang tidak berpuasa karena menyelamatkan 
binatang atau manusia yang berada di tepi jurang kematian, dia 
wajib mengqadha dan membayar fidyah sebanyak satu mud setiap 
harinya. Demikian juga wanita hamil dan menyusui yang tidak 
berpuasa karena khawatir terhadap bayinya (bukan khawatir 
terhadap dirinya sendiri) maka dia wajib mengganti puasa dan juga 
membayar fidyah. 


Orang yang mengakhirkan qadha' puasanya sampai masuk 
ke bulan Ramadhan tahun berikutnya tanpa ada udzur, maka dia 
wajib mengqadha' puasanya dan membayar fidyah. Adapun orang 
yang berbuka puasa tanpa ada udzur maka ia wajib mengqadha' 
puasanya segera. 


LOL 


Ptikaf 
Syarat sah itikaf adalah niat, 
berdiam diri di dalam masjid, Islam, 


berakal, bersih dari haid dan nifas, serta 
bersih dari janabah. 


OOo 


Catatan: 


37 


a 
: ANS 


RÓS 


ESE 


SES 


IAS os 


SS 


Matan: 
اب اج‎ 
E uz الْعَاقِلٍ‎ Sal A ME SA & wey 
3 EN RE 


BAB HAJI 


aji dan umrah hukumnya wajib bagi setiap muslim, baligh, 

berakal, merdeka, mampu berhaji sendiri, atau dihajikan 
orang lain bila ia tidak mampu, baik karena sakit yang tidak bisa 
diharapkan kesembuhannya atau karena usia senja. 


Oo 

Matan: 
24 nai . o7 
: فروض أ‎ 3: 


AGEN es ai AOL EN الاخرام وَهُوَ‎ 
pa AA ندال قف‎ 


Fardhu-fardhu Haji 
Fardhu-fardhu haji ada lima: 


1. Ihram, disertai niat di dalam hati. 
2. Wukuf di Arafah. 

3. Thawaf setelah wukuf. 

4. Sa'i. 


5. Memotong rambut atau memendek- 
kannya. 
چچچ‎ 


٥ = ٥ ç 
Kal Sya الاحرام من المیقاتِ والمبیت‎ 
۵ 


AS ba gh رن‎ ei 
يوم من‎ Š S55) 
3343 aras, ps وا جدة‎ $ 
SA IS GEN في الوم‎ AN 


Wajib-wajib Haji 
Wajib-wajib haji ada enam yaitu: 

1. Ihram dari miqat. 

2. Mabit (bermalam) di Muzdalifah 
pada malam hari Id. 

3. Mabit (bermalam) pada hari-hari 
Tasyriq di Mina. 

4. Melempar Jumrah Aqabah pada hari 
Id sebanyak tujuh lemparan. 


Catatan: 


5. Melempar tiga jumrah di hari Tasyriq setelah tergelincirnya 
matahari, masing-masing jumrah dengan lemparan tujuh 
kerikil. Diperbolehkan nafar awal dari Mina pada hari kedua 
Tasyriq sebelum tenggelam matahari. 

6. Thawaf Wada. 


دوه 
Matan:‏ 

BAN Beta dana 3333‏ الغ نع الق 

Ham أو‎ 

SEN Ze الاخرام‎ Weiz 


Fardhu-fardhu Umrah 


Fardhu-fardhu Umrah ada empat, yaitu: 
Ihram, 
Thawaf, 
Sa'i, 
Memotong rambut atau memendekkannya. 


“ج ۽ AU‏ 


Adapun wajib umrah adalah ihram dari miqat. 
+++ 


Matan: 
فصل: فْ فروض الطواف‎ 
ee oe فروض‎ 
3 me عَنْ‎ EN BE وآن‎ OK في الب وَالبَدَنِ‎ 


f رې سر‎ | - eter ووه س هس‎ 
Je! CS Ol يطوف سبع‎ 
SaL a ON Tag المسجد‎ 

اول 


Fardhu-fardhu Thawaf 


Fardhu-fardhu dalam thawaf di 
antaranya: 

1. Menutup aurat. 

2. Suci dari hadats kecil maupun besar. 
Suci dari najis, baik pakaian, badan, 
maupun tempatnya. 

4. Memosisikan Ka'bah di sebelah kiri. 

5. Memutari Ka'bah tujuh kali di luar 
Ka'bah dan masih di dalam Masjidil 
Haram. 


6. Memulai thawaf dari Hajar Aswad. 


Catatan: 


Fardhu-fardhu Sa'i 


1. Memulai dari Shafa saat putaran pertama dan memulai dari 
Marwa saat putaran kedua. Begitu seterusnya sampai selesai 
tujuh kali putaran. 


2. Dilaksanakan setelah Thawaf Rukun atau Thawaf Oudum 
dengan tidak menyelai keduanya dengan wukuf di Arafah. 
هه‎ 


Matan: 


JAS U ) فصل‎ 

A A OF > ae KEL Lad 3 we 3 JA E Zs) 
NL ah IU ر جر الْعَقَبَة‎ BEN 
ال اسا وعمد التکاح.‎ oa pe J yee 


e 


e s$ ; 
مِنَ العمرة بفراغها‎ US 
> Pars Z Bere: 2 


Tahalul 


Ada dua tahalul bagi orang yang berhaji. Tahalul pertama 
dilakukan setelah menyelesaikan dua dari tiga perbuatan ini, yaitu 
thawaf, bercukur, dan melempar Jumrah Aqabah. 


Adapun tahalul kedua yaitu ketika selesai melaksanakan tiga 
perbuatan tersebut. 


Pada tahalul pertama, maka seluruh larangan dalam ihram 
menjadi halal kecuali berhubungan suami istri dan melaksanakan 
akad nikah. 


Adapun tahalul dalam umrah adalah ketika selesai melak- 
sanakan umrah. 


$492 


Matan: Catatan: 


DANG Se a, $ ل وا و‎ a وق‎ a - - _. r نر‎ Se LANK 
ولي:‎ SU Ge 5 as; وجب إتمامه‎ uud 131% us 
SEE 


lo i KAN aa Pab Bes 3 ge rc 


nal) NL! oo on‏ و ره | AO‏ رمن 37 له اشجارهما 


e. 


- 
3 ٥ 
هه‎ 


A E‏ وَا خلال BE jab y‏ من ONS‏ 255 الْفِدْيَة إلا 
Lo‏ حرم | 


Hal-hal yang Diharamkan dalam Ihram 


Adapun yang diharamkan selama ihram ada enam, yaitu: 


Menutup kepala bagi laki-laki, baik seluruhnya maupun 
sebagian dengan penutup yang dianggap sebagai tutup kepala 
menurut kebiasaan. Sedangkan perempuan dilarang menutup 
wajah atau memakai cadar. Laki-laki juga dilarang memakai 
kain yang ada jahitannya, dan perempuan dilarang memakai 
sarung tangan. 

2. Memakai minyak wangi dengan apapun yang dianggap 
sebagai minyak wangi, baik dipakai di badan, kain, kasur, atau 
makanannya. 

3. Meminyaki rambut dan jenggot. 

4. Memotong rambut dan kuku. 

Bila melanggar hal-hal di atas, maka kafarahnya adalah seekor 
kambing atau memberi makan sebanyak tiga sha' kepada enam 
orang fakir di mana masing-masing mendapatkan setengah 
sha', atau berpuasa tiga hari. 

5. Jimak atau berhubungan suami istri. 

Jika seseorang berjimak saat umrah maka umrahnya rusak, 

namun dia tetap harus menyempurnakannya. Demikian juga 

bila seseorang berjimak saat haji sebelum tahalul pertama 


j 
۰ 


secara sengaja, mengetahui larangan 
tersebut, dan dalam kondisi bebas 
memilih (tidak dipaksa) maka 
hajinya rusak. Bila rusak, maka ia 
wajib menyempurnakannya, dan 
mengganti keduanya (haji dan 
umrah) segera. Dia wajib membayar 
kafarah, yaitu seekor unta, atau bisa 
diganti seekor sapi atau tujuh ekor 
kambing. Bila tidak mampu maka 
memberi makan orang fakir senilai 
seekor unta, bila tidak mampu maka 
dengan puasa sebanyak hitungan 
mud (setiap satu mud puasa sehari). 
Berburu binatang buruan. 


Diharamkan memburu binatang 
buruan di Haramain (Mekah dan 
Madinah), dilarang memotong 
tanamannya, baik bagi orang yang 
berihram maupun yang halal. Jika 
seseorang melakukan hal itu, maka 
wajib membayar fidyah kecuali 
binatang buruan dan pepohonan di 
tanah Madinah. 


Do 


فصل: في شروط البيع والتکاح 
َمَنْ KA sil‏ والتکاح وَغَيْرَ دَلِكَ فعَلیه أَنْ Es de‏ 
KT,‏ 
Drs‏ وط SEN eal‏ من ّ SA‏ ل من f ATEN‏ 
a IG‏ - زشیدین 3 00 hn‏ 
Abc‏ طاهرا ia ER at Sika‏ 


” 


y es »ون یو‎ Lis عل‎ 
Aho; وَقَدْرهُ‎ Ae isk lts ون يَكُوْنَ‎ 

لا as has‏ أحدِ de a‏ طَعَامًا؛ 

EST‏ ما لم یره ولا راو 


Syarat-syarat Jual Beli dan Nikah 


Orang yang hendak berjual beli, menikah, dan yang lainnya 
hendaknya mempelajari tata cara dan syarat-syaratnya. 


Syarat-syarat jual beli di antaranya: 

1. Ada lafazh ijab dari penjual dan ada lafazh qabul dari pembeli. 

2. Dua orang yang berakad adalah orang yang baligh, berakal, 
matang pertimbangan akal, dan punya kebebasan memilih 
(tidak dipaksa). 

3. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci, atau 
barang bernajis tapi bisa disucikan dengan dicuci, barang 
yang bermanfaat, bisa diserahkan, benar-benar dimiliki oleh 


orang yang menjual atau orang yang 
memiliki perwalian atau wakil dari 
pemilik barang tersebut, dan barang 
tersebut sama-sama diketahui 
barangnya, ukurannya, maupun ciri- 
cirinya. 


Oleh karenanya tidak sah jual beli 
dengan mengatakan “Kujual salah satu 
dari kedua baju ini,” atau “Salah satu dari 
kedua budak ini,” atau “Kujual makanan 
sepenuh wadah ini,” atau “Kujual emas 
seberat kerikil ini.” Tidak sah pula 
menjual maupun membeli barang yang 
belum dilihat. 


ooo 


oe ies متا‎ OE ان‎ EN 


Zu وو‎ 


- ۸ د و 


Jual Beli Barang Ribawi 


Jika seseorang menjual bahan makanan dengan bahan 
makanan sejenis, atau perak dengan perak, atau emas dengan emas, 
maka disyaratkan hulül (kontan), tagabudh (diserahterimakan) 
sebelum keduanya berpisah, dan mumätsalah (sama kadarnya), 
yaitu sama takarannya bila termasuk barang yang ditakar atau sama 
beratnya bila termasuk barang yang ditimbang. 


Adapun bila barang yang diperjualbelikan adalah bahan 
makanan yang berbeda jenis, atau emas dengan perak, maka 
disyaratkan hulal (kontan) dan tagäbudh (diserahterimakan 
sebelum berpisah), tapi tidak disyaratkan mumátsalah (sama 
kadarnya). 


$9 


A, „nl, پر‎ 35 1 


r 2‏ سے 6 
NS Th AN a SA‏ 
515 جد با يم ee‏ رده عل | 22 د ته يوند سی 


ې 


, مهو و هو 


11۴ 
1 ادد د راه pers wt‏ دا جَهِلْوَا ale Ge‏ السَوم على سوم 


۰ Oa 9 
ا‎ 


DN‏ سمت 


Hak Khiyar (Memilih Antara 
Melanjutkan Akad 
atau Membatalkannya) 


Hak memilih (khiyar) selama di 
majelis akad diakui dalam setiap jenis 
jual beli, dan tidak berakhir sampai salah 
satu menentukan pilihan atau keduanya 
berpisah. 


Diperbolehkan bagi dua orang 
yang berakad atau salah satunya untuk 
mensyaratkan khiyar selama tiga hari 
atau kurang, kecuali jika disyaratkan 
iwadh (bayarannya) diserahkan di majelis 
(misalnya salam), jual beli makanan 
dengan makanan, dan emas (perak) 
dengan emas (perak). 


٠ Jika didapati cacat barang yang 
dibeli, hendaknya pembeli 
mengembalikannya segera. 

٠ Tidak boleh menjual lagi barang 
dagangan sampai dia menerimanya. 

٠ Orang kota dilarang menjualkan 
barang dagangan milik orang desa 
yang dibutuhkan orang banyak. 


2. 


Diharamkan juga menghadang rombongan dagang untuk 
membeli barang dagangan mereka jika mereka tidak paham 
harga barang di kota tersebut. 

Diharamkan menawar barang yang sedang ditawar saudaranya. 
Diharamkan menjual di atas penjualan kepada saudaranya 
(yang belum tetap dan masih dalam masa khiyar). 
Diharamkan pula membeli di atas pembelian saudaranya (yang 
belum tetap dan masih dalam masa khiyar). 

Diharamkan jual beli Najasy:? 

Diharamkan juga memisahkan seorang budak perempuan 
dengan anaknya (misalnya dengan jual beli atau hibah) sampai 
anak itu mencapai mumayyiz. 


Wallahu a'lam. 


SAN 


Najasy adalah seseorang menawar barang tertentu dengan harga tinggi tapi tidak 
bermaksud membeli, tujuannya supaya orang lain terpengaruh untuk membelinya. 
(Al-Bayan wa At-TaTif Syarh Al-Mukhtashar Al-Lathif, hal. 441) 


